Memetik Faedah dari Hadlst-Hadlst an Nabawlyyah 


MUTIARA HADITS KELEMBUTAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM 

KEPADA ANAK-ANAK 

HADITS KEENAM : MELATIH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN PADA ANAK-ANAK 


:d Jll px d OIS5 l^l ^ j'Tjil Jl $4 jij 5^ St :ilp dj! ^ jp 

< el -A ? litis ° J cIa-Lp ca^°Is SI^pI lit li-LP i^Sy>y> 

£glil AlsJt>-ls cAj c «£j>i ijjJLCuj aJLp auI Jli 1 - ° ° -Ai 4j[ aXp till ^g^Jl d\ 

. j dll>- IjjJLluj <ulp dill 

"dari Sahl radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang 
wanita Muhajirin yang wanita ini memiliki ghulam (budak kecil) yang pandai olah mengolah 
kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah sahayamu agar membuatkan mimbar untuk 
kami". Maka wanita itu memerintahkan ghulamnya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di 
hutan lalu dia membuat mimbar untuk Beliau. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya 
wanita itu mengirim mimbar tersebut kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau 
Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bawalah mimbar itu kepadaku". Lalu orang-orang datang 
dengan membawa mimbar tersebut kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menempatkan 
mimbar tersebut pada tempat yang sekarang kalian li hat." [HR. Al-Bukhari] 


||| Faedah-Faedah Hadits: 

Hadits yang agung ini memberikan kepada kita faedah-faedah yang berharga, diantaranya; 

1. Kepercayaan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada budak kecil tersebut, dimana Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam mempercayakan kepadanya untuk membuat mimbar untuk 
beliau. 

2. Kehormatan dan kemulyaan bagi budak tersebut, dimana dia mendapatkan amanah dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk membuat mimbar. 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



Memetlk Faedah darl Hadlst-Hadlst an Nabawlyyah 


13 

3. Budak kecil ini bukan budak biasa, tetapi dia memiliki keahlian khusus dalam bidang 
mengolah kayu, oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mempercayakannya untuk 
membuat mimbar. 

4. Hendaknya suatu amanah atau pekerjaan diserahkan kepada ahlinya, karena jika tidak maka 
sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: 

« APliJl aIa! yS- J,l ISI» 

"Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." [HR. 

Al-Bukhari, dari shahabat Abu Hurairah] 

5. Diantara bentuk pendidkan yang baik untuk anak-anak, kita melatih memberikan 
kepercayaan kepadanya dalam suatu pekerjaan yang dia mampu, meskipun nantinya terlihat 
tidak maksimal hasilnya, karena ini semua dalam rangka pembelajaran baginya. Setelah 
selesai maka kita berikan dia semangat dan terima kasih atas apa yang telah dia tunaikan. 

6. Melatih keberanian dan kreativitas pada anak-anak perlu juga dilakukan dalam pendidikan 
mereka. 

7. Boleh melakukan pendekatan kepada orang yang berilmu dengan membantu pekerjaannya 
atau hajatnya. 


Disusun oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri al-Jawy, 24 Rajab 1436/ 13 Mei 2015 

di kota Ambon Manise. 


WA. FORUM KIS 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



